Penilaian Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas 5B MI NU TBS Kudus 


Nama Lengkap : Nomor : 


Teks A (untuk soal nomor 1-10) 

Kiai Turaichan Adjuri merupakan salah satu w/ama' multi talenta. Sebutan ini karena beliau 
memiliki kepakaran dalam banyak ilmu. Beliau dilahirkan di Kudus pada 22 Rabi'ul Akhir 1334 H. / 10 
Maret 1915 TU. Kiai Turaichan Adjuri lebih dikenal dengan sapaan Mbah Tur. 

Walau memiliki kepakaran dalam banyak ilmu, Mbah Tur identik dengan ilmu falak. Ilmu falak ialah 
ilmu yang mempelajari tentang antariksa dan agama. Manfaat mempelajari ilmu falak antara lain bisa 
memprediksi waktu gerhana. Salah satu karya Mbah Tur dalam ilmu falak ialah “Almanak Menara 
Kudus". 

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Mbah Tur aktif mengajar di Madrasah TBS dan 


terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Setelah Republik Indonesia berdiri, Mbah Tur turut menjadi 


anggota Konstituante pada 1956-1959mewakili Nahdlatul Ulama. Dapat dikatakan bahwa Mbah Tur 


terus aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keorganisasian. 
Sepanjang perjalanan, Mbah Tur dikenal berwatak tegas dalam berpendirian dan gigih dalam 
berjuang. Mbah Tur wafat pada 8 Jumadal Ula 1420 H. / 20 Agustus 1999 TU. Pesarean beliau 


terletak di Kompleks Makam Sunan Kudus. 


1) Kalimat utama paragraf 1 ialah ... . 
a) Beliau dilahirkan di Kudus pada 22 Rabi'ul Akhir 1334 H. / 10 Maret 1915 TU. 
b) Kiai Turaichan Adjuri lebih dikenal dengan sapaan Mbah Tur. 
c) Kiai Turaichan Adjuri merupakan salah satu ulama' multi talenta. 
d) Sebutan ini karena beliau memiliki kepakaran dalam banyak ilmu. 


Kalimat utama ialah 


2 


No 


Ide pokok paragraf 2 ialah ... . 

a) Ilmu falak ialah ilmu yang mempelajari tentang antariksa dan agama. 

b) Manfaat mempelajari Ilmu Falak antara lain bisa memprediksi waktu gerhana. 
c) Mbah Tur disebut multi talentakarena memiliki kepakaran dalam banyak ilmu. 
d) Mbah Tur identik dengan ilmu falak. 

Ide pokok ialah 


MI NU TBS Kudus | 1443-4 H. / 2022-3 M. | Bahasa Indonesia | Kelas 5B | 5 


3) Kalimat utama paragraf 3 terletak di ... paragraf. 


4 


5 


6 


7 


8 


No 


o 


~o 


No 


No 


a) awal c) tengah 
b) akhir d) awal dan akhir 


Sehingga termasuk paragraf 


Paragraf 4 merupakan jenis paragraf ... . 

a) deduktif c) campuran 

b) induktif d) deduktif-induktif 

Karena kalimat utamanya terletak di paragraf. 
Kalimat tanya yang sesuai dengankalimat utama paragraf 1 ialah ... . 


a) Di mana Kiai Turaichan Adjuri dilahirkan? 

b) Kapan Kiai Turaichan Adjuri dilahirkan? 

c) Mengapa Kiai Turaichan Adjuri disebut ulama multi talenta? 
d) Siapa Kiai Turaichan Adjuri? 


Kalimat utama paragraf 1 ialah 


Kalimat tanya yang sesuai kalimat penjelas dalam paragraf 2 ialah ... . 
a) Apa isi “Almanak Menara Kudus"? 

b) Apa yang dimaksud Ilmu Falak? 

c) Bagaimana cara Mbah Tur mempelajari Ilmu Falak? 

d) Mengapa Mbah Tur identik dengan Ilmu Falak? 


Kalimat penjelasnya ialah 


Uraian di paragraf 3 mengandung informasi ... . 
a) apa c) mengapa 
b) siapa d) bagaimana 


Karena terkait dengan 

Uraian di paragraf 4 tidak mengandung informasi ... . 

a) di mana c) mengapa 
b) kapan d) bagaimana 


Karena tidak menyajikan tentang 


Berusahalah Semaksimal Mungkin! © 


MI NU TBS Kudus | 1443-4 H. / 2022-3 M. | Bahasa Indonesia | Kelas 5B | 6 


